KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS 


Jalan Mejobo Telpon (0291) 432896 Fax (0291) 4251135 
Website kudus kemenag go id Email kabkudus@kemenag go id 


Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 


: 96/8/Kk.11.19/2/HM.00/ 12/2022 Zi Desember 2022 
: Penting 


: Pemberitahuan Ralat Kegiatan HAB ke-77 


Kementerian Agama RI 


Kepada Yth. 


Kasubbag TU, Kasi dan Gara 

Kepala KUA Kecamatan se-Kab. Kudus 
Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI 
Kepala MAN 1 dan MAN 2 Kudus 

Kepala MTsN 1 dan MTsN 2 Kudus 

Kepala MIN Kaliwungu Kudus 

Ketua DWP Kankiemenag Kab. Kudus 
Kepala MIS, MTs.S dan MAS se Kab Kudus 
Ketua KKRA dan IGRA Kab. Kudus 

10. Ketua FKUB Kab. Kudus 

11.Ketua FKDT, FKPP, Badko LPQ Kab. Kudus 
12.Penyuluh Non PNS 

13.Seluruh Pegawai dan Guru 

pada Kantor Kemenag Kabupaten Kudus. 


Assalaamu'alaikum W. W. 
Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian 
Agama RI Nomor : 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Panduan Hari Amal 


Bhakti (HAB) ke-77 Kementerian Agama tahun 2022, maka kami 
beritahukan bahwa : 


1. Pelaksanaan Ucapara : 
Hari/Tanggal : Selasa / 3 Januari 2023 
Pu 


юш мотом 


kul : 07.00 WIB 

Tempat : Lapangan MAN 2 Kudus 

Ralat Pakaian : 

a. Pejabat, Kepala KUA, : Pria ; Kudusan (udeng-udeng) 
š Pengawas, Kamad Negeri Wanita : Kebaya (jilbab orange) 
b. ASN : Pria : Kudusan (udeng-udeng) 
. Wanita : Kudusan (jilbab orange) 
c. DWP : Kebaya (jilbab orange) 

d. KKRA & IGRA : Seragam IORA 

e. Kamad Swasta : Pria : Kudusan (udeng-udeng) 
. Wanita : Kudusan (jilbab orange) 
f. FKUB : Menyesuaikan 


g. FKDT, FKPP, Badko LPQ: Seragam Organisasi 
2. Ralat Pelaksanaan Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama : 
Semula : Hari : Sabtu 
Tanggal : 7 Januari 2023 
: Sabtu 
Tanggal : 14 Januari 2023 
Pukul : 05.30 WIB 
Tempat : Strat-Finish Lapangan PORMA Mlati Norowito 
Pakaian : Olah raga 


H. Suhadi, S.Ag, М.5.14 
NIP. 196707091996031001 


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
EN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS 


MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 
Prambatan Kidul, Kaliwungu, 
Telepon (0291) 431777 Kudus 


Email mts negeri kudusi@yahoo,co.id / Web, www mtsn1kudus com 
Мото: SA /Mts.11.19.01/PP.00,5/01/2023 25 Januari 2023 
Sifat Penting 
Hal Undangan 
Kepada 


Yth. Kepala MTs se KKMTs 01 
Kabupaten Kudus. 


Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh, 


Mengharap dengan hormat, atas kehadiran Bapak/Ibu pada 


Hari : Jum'at, 27 Januari 2023 

Waktu : Pukul 07.30 WIB s.d. selesai 

Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 MTs Negeri 1 Kudus 
Keperluan : Pembinaan dari Pengawas Madrasah 

Keterangan : Berhubung hari Jum'at dimohon hadir tepat waktu 


Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. 


Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh, 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 


Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291) 430201 Kode Pos 59319 
LP MA'ARIFNU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor : 193/PC.07.LPM/UM/I/2022 Kudus, 19 Jum. Akhir 1443 H 
Sifat :- 22 Januari 2022 M. 
Hal : Ralat Undangan 


Kepada Yang Terhormat, 

Kepala Madrasah/Sekolah (MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK) 
di Naungan LP Ma'arif NU Kab. Kudus 

di Kudus 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, sholawat dan salam 
ditujukan kepada Rosulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, 


para sahabat dan para pengikutnya. 


Mengharap dengan hormat, kepada Bapak/Ibu untuk hadir besok pada : 


Hari : Ahad 

Tanggal : 27 Jum. Akhir 1443 H./ 30 Januari 2022 M. 
Jam : 08.00 WIB 

Tempat : Gedung Graha Idola Kudus 


Area Sawah, Jurang, Kec. Gebog, Kabupaten Kudus 
Keperluan : Pengukuhan Pengurus SAKO Pramuka Ma'arif NU 
Kabupaten Kudus 
Code dress : Memakai seragam Pramuka; 
Keterangan : Mohon selalu mematuhi protokol kesehatan. 


Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan 
terima kasih. 


Wallaahul muwafig ila aqwamith thoriq 
Wassalamu “alaikum warahmatullah wabarakatuh. 


Pengurus Cabang 


NOS. 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


ьа LEMBAGA PENDIDIKAN MA' ARIF NU 


l Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291 ) 430201 Kode Pos 59319 
LP 9-5 NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor : 44/PC.LPM/FK2 MTs NU/II/2022 Kudus, 7 Rajab 1443 H. 
Lamp :- 9 Februari 2022 M 
Hal : Undangan 

Kepada Yang Terhormat : 


Kepala Madrasah Tsanawiyah NU 
di lingkungan LP.Ma'arif NU Kabupaten Kudus 
Di Kudus 


Assalamu'alaikum Warohmatullah Waborokatuh, 


Teriring puji syukur kehadirat Allah SWT serta salawat dan salam kepada Rasulullah 
Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya, semoga Allah Rabbulizzati 
senantiasa melimpahkan rahmat ,hidayat dan inayahNya kepada kita. Amin. 


Selanjutnya kami mengharap dengan hormat kepada Bapak/Ibu Kepala untuk hadir besok 


pada : 
Hari : Sabtu 
Tanggal : 10 Rajab 1443 H./ 12 Februari 2022 M. 
Jam : 09.00 Wib. 
Tempat : Aula Kantor PCNU Kab. Kudus 
Keperluan : Koordinasi menyikapi perubahan Ujian Madrasah TP. 2021/2022 
Keterangan : Mohon selalu mematuhi Protokol Kesehatan 


Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. 


Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thorig, 
Wassalamu;alaikum Warohmatullah Wabarokatuh 


Forum Komunikasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (FK2MTs) 
embaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Kudus 


adi, S.Pd.I 


Mengetahui, 
М . LP. Ma'arif NU 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


ьа LEMBAGA PENDIDIKAN MA' ARIF NU 


l Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291 ) 430201 Kode Pos 59319 
LP 9-5 NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor : 44/PC.LPM/FK2 MTs NU/II/2022 Kudus, 7 Rajab 1443 H. 
Lamp :- 9 Februari 2022 M 
Hal : Undangan 

Kepada Yang Terhormat : 


Kepala Madrasah Tsanawiyah NU 
di lingkungan LP.Ma'arif NU Kabupaten Kudus 
Di Kudus 


Assalamu'alaikum Warohmatullah Waborokatuh, 


Teriring puji syukur kehadirat Allah SWT serta salawat dan salam kepada Rasulullah 
Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya, semoga Allah Rabbulizzati 
senantiasa melimpahkan rahmat ,hidayat dan inayahNya kepada kita. Amin. 


Selanjutnya kami mengharap dengan hormat kepada Bapak/Ibu Kepala untuk hadir besok 


pada : 
Hari : Sabtu 
Tanggal : 10 Rajab 1443 H./ 12 Februari 2022 M. 
Jam : 09.00 Wib. 
Tempat : Aula Kantor PCNU Kab. Kudus 
Keperluan : Koordinasi menyikapi perubahan Ujian Madrasah TP. 2021/2022 
Keterangan : Mohon selalu mematuhi Protokol Kesehatan 


Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. 


Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thorig, 
Wassalamu;alaikum Warohmatullah Wabarokatuh 


Forum Komunikasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (FK2MTs) 
embaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Kudus 


adi, S.Pd.I 


Mengetahui, 
М . LP. Ma'arif NU 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


w@ ax LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU 


ne Ж, Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291 ) 430201 Kode Pos 59319 
LP MA'ARIF NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor : 51/PC.LPM/FK2 MTs NU/V/2022 Kudus, 13 Syawal 1443 H. 
Lamp : - 14 Mei 2022 M 
Hal : Undangan 

Kepada Yang Terhormat : 


1. Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) NU 

2. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) NU 
di lingkungan LP.Ma arif NU Kabupaten Kudus 

di Kudus 


Assalamu'alaikum Warohmatullah Waborokatuh, 


Teriring puji syukur kehadirat Allah SWT serta salawat dan salam kepada Rasulullah 
Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya, semoga Allah Rabbulizzati senantiasa 
melimpahkan rahmat ,hidayat dan inayahNya kepada kita. Amin. 


Selanjutnya kami mengharap dengan hormat kepada Bapak/Ibu Kepala untuk hadir besok pada : 


Hari : Rabu 
Tanggal : 17 Syawal 1443 H./ 18 Mei 2022 M. 
Jam :10.00 Wib. 
Tempat : RM. TAMAN KELAPA Jetak Kaliwungu Kudus 
(Jln. Linkar Barat Jetak Kudus keselatan sebelah barat jalan) 
Keperluan : Halal bi halal FK2MTs/SMP LP Ma'arif NU Kudus 
Mauidloh : DR. KH. M. Shodigun, M.Ag. 
Keterangan : - Dress Code : Memakai baju putih, bawahan gelap 


- Mematuhi Protokol Kesehatan 
Demikianpemberitahuan kami, atasperhatiandankerjasamanya kami ucapkanterimakasih. 


Wallahul Muwafig Ila Agwamith Thorig, 
Wassalamu;alaikum Warohmatullah Wabarokatuh 


Forum Komunikasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (FK2MTs) 
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Kudus 


Mengetahui, 
A Sabang LP. Ma'arif NU 


PENGURUS SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA 
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KUDUS 
Sekretariat: Jalan Pramuka Nomor 20 Kudus 59319 Hp. 081325378807 


Nomor 
Lampiran 


Perihal 


Kudus, 25 Mei 2022 


: 003⁄SAKOMA/V/2022 


: Undangan 


Kepada Yang Terhormat 
Kakak Ka.Mabigus SD/MI/SMP/MTs/MA/SMA/SMK 
Di Lingkungan LP. Ma'arif NU Kabupaten Kudus 
Di - 
Kudus 


Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah 
Allah SWT amin. 
Sehubungan dengan akan diadakannya Kegiatan pertemuan Pembina Pramuka besok 


pada: 


Hari/tanggal : Ahad, 29 Mei 2022 

Pukul : 08.30. - Selesai WIB 

Tempat - Aula SMK NU Ma'arif Kudus 

Keperluan : Halal Bihalal dan Pertemuan Pembina Satuan Komunitas 
Pramuka LP. Ma'arif Kudus. 

Keterangan : Memakai Seragam Pramuka 


Dengan hal tersebut kami mohon kepada kakak Ka. Mabigus untuk menugaskan I 
Pembina Pramuka dalam acara tersebut 

Demikian undangan kami. Atas perhatian dan kehadiran Kakak, kami ucapkan terima 
kasih. 


PENGURUS SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA 
LEMBAGA РЕ Б КАН MAA 


KETUA 


| TINGKAT CABANG 
KUDUS 


H. AGUS HARI AGENG,S.Ag., M.Pd.I H. MIFTAH BAIDLOWI, S.Pd.1.,M.Pd 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 


Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291) 430201 Kode Pos 59319 


LP MA'ARIF NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor 
Lamp. 
Hal 


: 241/PC.07.LPM/UM/VII/2022 Kudus, 23 Dz Hijjah 1443 H. 
= 23 Juli 2022 М. 
: Undangan 


Kepada Yang terhormat, 

Kepala Madrasah/Sekolah (MTs/SMP, MA/SMA/SMK) 
di Naungan LP. Ma'arif NU Kabupaten Kudus 

di Kudus 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, sholawat dan salam ditujukan 
kepada Rosulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan 


para pengikutnya. 


Selanjutnya mengharap dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan menugaskan Waka 
Kesiswaan untuk hadir besok pada : 


Hari : Selasa 

Tanggal : 26 Dzul Hijjah 1443 H./ 26 Juli 2022 M. 

Jam : 10.00 wib. 

Tempat : SMA NU Hasyim Asy'ari Kudus (Jln. Kudus-Mejobo Mlati Kidul Kudus) 


Keperluan : 1. Rapat Koordinasi Kick Off Harlah 1 abad NU 
2. Rapat Koordinasi persiapan PORSEMA XII 2022 Kudus 
Keterangan : 1. Karena pentingnya acara dimohon hadir tepat waktu dan tidak absen. 
2. dimohon selalu mematuhi protocol kesehatan. 


Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima 
kasih. 


Wallaahul muwafiq ila aqwamith thoriq 
Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh. 


PANITIA KEGIATAN 


“KICK OFF HARLAH SATU ABAD NU” 


PCNU KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 
Sekretariat : Jl. Pramuka No. 20 Kabupaten Kudus Pos : 59319 Telp. 
081546820789/085843678677 


Nomor: 17\pan-kickoff. HNU\PC.H.O7\VIN\22 Kudus, 1 Muharrom 1444 H 
Lamp. : - 30 Juli 2022 M 
Hal : PERMOHONAN PESERTA LOMBA 


Kepada Yth. 
1. Kepala MA NU /SMA NU / SMK NU 
2. Kepala MTs NU /SMP NU 
3. Kepala MI NU /SD NU 
4. Kepala PAUD (KB/TK/RA) Muslimat NU 
di - 
Tempat 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Salam silaturrahim kami sampaikan dengan iringan do'a, semoga senantiasa dalam lindungan 
Allah SWT. 

Dengan ini kami sampaikan, bahwa Panitia Kick Off Satu Abad Nahdlatul Ulama Kabupaten 
Kudus akan melaksanakan kegiatan “LOMBA” yang akan dilaksanakan pada: 


Hari : Ahad dan Senin 

Tanggal : 09 & 10 Muharram 1444 H. 
07 & 08 Agustus 2022 M. 

Pukul :07.30 - Selesai 

Tempat : Gedung JHK Kudus 


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Kepala Madrasah/Sekolah berkenan untuk 
mengirimkan peserta lomba sebagaimana juknis yang kami lampirkan ; 


Demikian surat ini kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima 
kasih. 


Wallahul Muwaffig ilaa Agwamith Thari 
Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 


Panitia Kick Off Harlah pa Abad NU Kab Sudus Tahun 2022 
| М * - == 
К” ш Ме * PANI Š 
н É * NS 
* х ПГ 032 NI 
Drs. Н. Suudi, M.Pd.I * * pCNU НА Mada eng, S.Ag., M.Pd.I 
Ketua Sekretaris 


Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 
kabupaten Kudus 


P 
Drs. H.M. Asyrbti Masyitho Dr. H. Kis 


NPP. 11.07.00.32 


Tembusan 
1. Yth. Ketua LP Maarif NU Kudus 
2. Yth. Ketua YPMNU Nabawi Kudus 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 


Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291) 430201 Kode Pos 59319 


LP MA'ARIF NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor 
Lamp. 
Sifat 
Hal 


: 243/PC.07.LPM/UM/VII/2022 Kudus, 2 Muharram 1444 H. 
: 1 (satu) Bendel 31 Juli 2022 M. 
: Penting!!! 


: Pemberitahuan & Undangan 


Kick Off 1 Abad NU 


Kepada Yth : 

Kepala Madrasah/sekolah 
dilingkungan LP. Ma'arif NU Kab. Kudus 
di — Kudus 


Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 


Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, sholawat dan salam ditujukan 
kepada Rosulullah Muhammad Shallallahu “Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan 
para pengikutnya. 


Diberitahukan dengan hormat, bahwa berdasarkan : 

1. Rapat koordinasi persiapan Kick off 1 abad NU LP. Ma'arif NU Kab. Kudus bersama 
Waka Kesiswaan Madrasah/Sekolah LP Ma'arif NU Kudus, pada hari Selasa, tanggal 
26 Juli 2022 di SMA NU Hasyim Asy'ari Kudus 

2. Rapat koordinasi persiapan Kick off 1 abad NU LP. Ma'arif NU Kab. Kudus bersama 
Kepala MI/SD dan PMWC LP Ma'arif NU se-Kab. Kudus, pada hari Kamis, tanggal 28 
Juli 2022 di Aula Kantor PCNU Kudus, 

3. Rapat Koordinasi Panitia Kick Off 1 Abad NU bersama PCNU Kab. Kudus di Aula 
Kantor PCNU Kab. Kudus pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022. 

Maka kami sampaikan, dalam rangka menyemarakkan Kick Off 1 Abad NU, Pengurus 

Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Kudus akan mengadakan kegiatan sebagai berikut : 


1. Apel Kebesaran, Kick off 1 Abad NU 


Hari : Ahad 

Tanggal : 9 Muharrom 1444 H / 7 Agustus 2022 M. 

Pukul : 06.30 wib.- selesai 

Tempat : Alun-alun Simpang 7 Kudus 

Peserta : PCNU Kudus, Lembaga/Lajnah NU, Banom NU dan siswa - siswi 


Madrasah/Sekolah di Naungan LP. Ma'arif NU Kab. Kudus dengan 
rincian sebagaimana terlampir ; 
Rencana Lay Out parkir kendaraan dari arah masing — masing kecamatan, 
sebagaimana terlampir : 


2. Bazar/Pameran dan Lomba - lomba Kick Off 1 Abad NU 


Hari : Ahad — Selasa 

Tanggal : 9 — 11 Muharrom 1444 H / 7 - 9 Agustus 2022 M. 

Pukul : 08.00 wib.- selesai 

Tempat : Gedung JHK Kabupaten Kudus (setelah Apel Kick off 1 abad NU 


jalan bareng sampai gedung JHK) 
Peserta Stand sebagaimana terlampir : 


Maka untuk sukses dan semaraknya kegiatan tersebut kepada kepala 
madrasah/sekolah di Intruksikan mengirim dan mengkoordinir siswa — siswinya 
mengikuti kegiatan tersebut sesuai schedule terlampir : 


Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih 


Wallahul muwaffig ila aqwamit thoriq 
Wassalamu “alaikum warahmatullah wabarakatuh 


H. Miftah , S. 


Lampiran : 243/PC.07.LPM/UM/VII/2022 


SCHEDULE KEGIATAN KICK OFF 1 ABAD NU 


1. Apel Kebesaran, Kick Off 1 Abad NU. Ahad, 9 Muharram 1444 H./ 7 Juli 2022 M. 
Daftar Peserta Apel Kick Off 1 Abad NU, Madrasah/Sekolah di Naungan LP. Ma'arif NU Kab. 
Kudus 


1 | MTs NU TBS KUDUS 200 Batik Ma'arif 
2 | MTs NU BANAT 200 Batik Ma'arif 
3 | MTs MU'ALLIMAT NU 200 OSIS 
4 | MTs NU HASYIM ASY'ARI 1 50 Batik Ma'arif 
5 | SMP NU P. NAWA KARTIKA 100 OSIS 
6 | MANU TBS KUDUS 300 Batik Ma'arif 
7 | MA NU BANAT 300 Pramuka lengkap 
8 | MA MU'ALLIMAT NU 200 Pramuka lengkap 
9 | MANU HASYIM ASY'ARI 1 30 OSIS 
10 | SMK MU BANAT 100 Pramuka lengkap 
11 | SMK NU HASYIM ASY'ARI 1 20 OSIS 
12 | SMA NU HASYIM ASY'ARI 30 OSIS 
| KECAMATAN JATI | [| 7 
13 | MTs NU MIFTAHUL ULUM 75 Batik Ma'arif 
14 | MTs NU BAITUL MUKMININ 75 Batik Ma'arif 
15 | SMP NU AL MA'RUF 300 OSIS 
16 | MA NU MIFTAHUL ULUM 50 OSIS 
17 | SMA NU AL MA'RUF 300 Pramuka lengkap 
| KECAMATAN BAE р 
18 | MTs NU RAUDLATUS SHIBYAN 50 Batik Ma'arif 
19 | MTs NU KHOIRIYAH 50 Batik Ma'arif 
20 | SMP TAHFIDZ DUTA ASWAJA 50 OSIS 
21 | MA NU RAUDLATUS SHIBYAN 50 OSIS 
| KECAMATAN GEBOG T L _ 
22 | MTs NU NURUSSALAM 50 Batik Ma'arif 
23 | MTs NU AL HIDAYAH 50 Batik Ma'arif 
24 | MTs NU ROUDLATUT THOLIBIN 20 OSIS 
25 | MTs NU MATHOLIUL HUDA 50 OSIS 
26 | MTs NU HASYIM ASY'ARI 2 50 OSIS 
27 | MTs TAHFIDZ YANBU'UL GUR'AN 50 OSIS 
28 | MA NU NURUSSALAM 50 Batik Ma'arif 
29 | MA NU AL HIDAYAH 50 Batik Ma'arif 
30 | MA NU MATHOLIUL HUDA 50 OSIS 
31 | MA NU HASYIM ASY'ARI 2 50 OSIS 
32 | MA TAHFIDZ YANBU'UL QUR'AN 50 Pramuka lengkap 
33 | SMK NU AL HIDAYAH 50 Pramuka lengkap 
34 | SMK NU HASYIM ASY'ARI 2 50 OSIS 
| KECAMATAN JEKULO II 
35 | MTs NU HASYIM ASY'ARI 03 100 Batik Ma'arif 
36 | MTs NU WAHID HASYIM SALAFIYAH 50 OSIS 
37 | MTs NU AL FALAH 50 Batik Ma'arif 
38 | MTs NU NURUL ULUM 100 OSIS 
39 | MTs NU RAUDLATUT THOLIBIN 50 OSIS 
40 | MTs NU IHYAUL ULUM 50 OSIS 
41 | MA NU HASYIM ASY'ARI 3 50 OSIS 
42 | MA NU NURUL ULUM 100 Pramuka lengkap 
43 | MA NU WAHID HASYIM SALAFIYAH 50 OSIS 
44 | MA NU RAUDLATUT THOLIBIN 50 OSIS 
45 | SMK NU MA'ARIF 2 KUDUS 100 Pramuka lengkap 


46 | MTs NU MIFTAHUL FALAH 50 OSIS 

47 | MTs NU IBTIDAUL FALAH 50 OSIS 

48 | MTs NU RADEN UMAR SAID 50 Batik Ma'arif 
49 | MTs NU SUNAN MURIA 30 Batik Ma'arif 
50 | MTs NU MIFTAHUL HUDA 02 20 OSIS 

51 | MTs NU MATHOLIBUL HUDA 20 OSIS 

52 | MTS NU MIFTAHUL HUDA 03 20 OSIS 

53 | MTS NU AL MUNAWAROH 30 OSIS 

54 | MTs NU MIFTAHUL HUDA Glagah 20 OSIS 

55 | MTs TAHFIDZ PUTRI YANBU'UL GUR'AN 2 50 OSIS 

56 | MTs NU NAHDLATUL ATHFAL 30 Batik Ma'arif 
57 | MANU MIFTAHUL FALAH 50 OSIS 

58 | MA NU IBTIDAUL FALAH 50 Batik Ma'arif 
59 | MA NU RADEN UMAR SAID 50 OSIS 

60 | MA TAHFIDZ PUTRI YANBU'UL GUR'AN 2 50 OSIS 

61 | SMK NU MIFTAHUL FALAH 50 Pramuka lengkap 


MTs NU MIFTAHUT THOLIBIN OSIS 
73 | MTs NU SULTAN AGUNG 50 OSIS 
74 | MTs NU SABILUL MUTTAQIN 50 OSIS 
75 | MANU MIFTAHUT THOLIBIN 50 OSIS 
76 | MA SALAFIYAH AHMAD SAID 50 OSIS 
77 | SMK NU MA'ARIF З KUDUS 50 OSIS 


78 | MTs NU TAMRINUT THULLAB | 50 Batik Ma'arif 
79 | MTs NU MAWAQIUL ULUM | 50 | Batik Ma'arif d 
| 80 | MTs NU MASLAKUL FALAH | æ OSIS Í 
81 | MA NU TAMRINUTH THULLAB | 50 [Вайк Maarif | 
82 | МА NAHDLATUL MUSLIMIN 100 Pramuka lengkap 
83 | MA NU MAWAQIUL ULUM | 30 Batik Ma'arif 
_84 | MA DARUL HIKAM | 50 | OSIS | 
| JUMLAH 6000 | 


Keterangan : 


о № => 


A 


Peserta MTs/SMP dihimbau untuk kelas VIII & IX 

Peserta MA/SMK/SMA diserahkan kebijakan masing-masing Madrasah/Sekolah 

Seluruh Peserta setelah pelaksanaan Apel Kick Off 1 Abad NU di Intruksikan mengikuti kirap 
(berjalan bersama — sama) menuju Gedung JHK Kudus untuk melihat Bazar/Pameran dan 
Lomba - lomba Kick Off 1 Abad NU. 

Untuk Bapak/Ibu pendamping memakai seragam Batik Ma'arif. 


2. 


Rencana Lay Out Parkir Kendaraan 
Dari Arah Masing-masing Kecamatan 


Depan Hasan Putra, Masjid 
Agung, dan Pendopo 
LJ 


Jl. Dr. Lukmono Hadi 


Lokasi Bazar 


g 
g3 
Е 


\ 
| 
i 
| 
: š z. 
š š “| 
i 
i 
| 
| 


Jl. Johar Jl. Tanjung 


EB = Mobil Pribadi ( Tamu Undangan, 
PCNU dan Banom ) 


£= = Transportasi Peserta Apel 


Panitia Apel Хе ААА Ulama (S> = Mobil Identitas NU 


mb = Motor Peserta Apel 


Bazar/Pameran dan Lomba - lomba Kick Off 1 Abad NU tanggal, 7 — 9 Agustus 2022 
Jadwal Kunjungan Madrasah/Sekolah di Bazar/Pameran Kick Off 1 Abad NU 


NO 


Hari/Tanggal Jam Madrasah/Sekolah Keterangan 


1 


Ahad, MTs NU Tamrinut Thullab 

9 Muharram 1444 H./ MTs NU Mawaqiul Ulum 

7 Agustus 2022 M MTs NU Maslakul Falah 

MA NU Tamrinuth Thullab 
MA NU Mawaqiul Ulum 

MA Nahdlatul Muslimin 

MA Darul Hikam 

MTs — MA NU Miftahul Ulum 
MTs NU Baitul Mukminin 


13.00 — 
15.00 


Senin, 
10 Muharram 1444 H./ 
8 Agustus 2022 M 


PMWC LPMNU Bae (MI/SD) 
PMWC LPMNU Dawe (MI/SD) 
PMWC LPMNU Jekulo 
(MI/SD) 

PMWC LPMNU Kaliwungu 
(MI/SD) 

MTs NU Ma'rifatul Ulum 

MTs NU Ihyaul Ulum 

MTs NU Matholibul Huda 


03 Тә гъ ОО NIE O: OP Өз Po E 


08.00 — 
10.00 


= 


MTs NU Raden Umar Said 
MTs — MA Tahfidz Putri YQ 2 
Muria 

MTs NU Miftahul Huda III 

MTs NU Nurul Ulum 

MTs NU Nurul Huda 

MA NU Ma'arif 

MTs NU Miftahul Huda Glagah 
MTs NU Mafatihul Ulum 

MTs NU Miftahul Ma'arif 


N SIN O0 


10.00 — 
12.00 


ОО tp oa 


Hari/Tanggal 


Jam 


Madrasah/Sekolah 


Keterangan 


13.00 — 
15.00 


Oy Oi ре GD: ча 


о © 


MA Salafiyah Ahmad Said 

MA NU Raden Umar Said 
SMK NU Ma'arif 2 Kudus 

MTs - MA NU Matholiul Huda 
MTs — MA NU Hasyim Asy'ari 1 
MTs — MA Tahfidz Tasywiqu Al 
Qur'an 

MTs NU Matholiul Huda 
Bakalankrapyak 

MA NU Nurul Ulum 

SMK NU Ma'arif 3 Kudus 


Selasa, 
11 Muharam 1444 H./ 
9 Agustus 2022 M 


08.00 — 10.00 


ao oO ч О i E ONS 


PMWC LPMNU Jati (MI/SD) 
PMWC LPMNU Undaan (MI/SD) 
PMWC LPMNU Mejobo (MI/SD) 
PMWC LPMNU Gebog (MI/SD) 
PMWC LPMNU Kota (MI/SD) 
MTs NU Al Munawwaroh 

MTs NU Miftahul Huda 2 

MTs NU Sunan Muria 

MTs NU Al Falah 


0. MTs — MA NU Raudlatut Tholibin 


10.00 — 
12.00 


MTs — MA NU Miftahul Falah 
SMK NU Miftahul Falah 

MTs- MA NU Raudlatus Shibyan 
MTs —MA NU Ibtidaul Falah 
MTs-MA NU Al Hidayah 

MTs NU Sultan Agung 

MTs NU Sabilul Muttaqin 
MTs-MA NU Miftahut Tholibin 
SMP NU P Nawa Kartika 


13.00 - 
15.00 


DN DPD IS гъ O O О» O Ps GD. IS = 


9 


SMK NU Banat 

SMK NU Al Hidayah 

MTs-MA NU Nurussalam 

MTs —MA NU Hasyim Asy'ari 2 
SMK NU Ma'arif Kudus 

SMA NU Hasyim Asy'ari 

SMK NU Ma'arif 3 

SMK NU Hasyim Asy'ari 

SMA NU Al Ma'ruf 


10. SMP NU Al Ma'ruf 


11. 


SMP Tahfidz Duta Aswaja 


12. MTs-MA Tahfidz YQ Menawan 


Kudus, 2 Muharram 1444 H. 
31 Juli 2022 M. 


7 - ae 
H. Miftah , S.PIH-M-P 


DAFTAR PESERTA BAZAR KICK OFF SATU ABAD NU : 


LITERASI LAKPESDAM NU KUDUS (Edukasi) 

INKUBASI BISNIS PESANTREN PRISMA QURANUNA KUDUS (Makanan) 
PESANTREN ENTREPRENER AL MAWADDAH KUDUS (Edukasi) 
KBRA RUQYAH ASWAJA AN NAHDLIYYAH ( Kesehatan) 
PAC Muslimat NU BAE (Fashion) 

Pengobatan Alternafif PS NU Pagar Nusa (Kesehatan) 
SMP NU Al Ma'ruf (Edukasi) 

SMA NU Al Ma'ruf (Edukasi) 

9. SMP NU Nawa Kartika (Edukasi) 

10. SMK NU Hasyim Asy'ari 2 (edukasi) 

11. MTs NU Banat (edukasi) 

12. KBIH NU 

13. Miftahul Falah Cendono (edukasi) 

14. Al Hidayah Gebog (edukasi) 

15. FK2 MI Ma'arif NU (Edukasi) 

16. Nurussalam Gebog (outdoor) 

17. PMWC NU Jekulo (Produk UMKM) 

18. LPPNU Kudus (Hortikultura dan Produk olahan hasil pertanian) 
19. SMA NU Hasyim Asy'ari (Edukasi) 

20. Pojok Kopi Pesananku.id (Makanan/Minuman) - Ansor 

21. Optik Atlantik (Kesehatan) - Ansor 

22. PC Pergunu Kudus (?) 

23. PAC Muslimat NU Gebog (Fashion) 

24. Primkop An Nisa Muslimat NU Kudus (Atribut Muslimat NU) 
25. Ansor Kota - Kuliner 

26. PAC.Fatayat NU Jati 

27. PAC.Fatayat NU kota 

28. PAC.Fatayat NU Undaan 

29. MWC NU Mejobo (Produk UMKM) 

30. PAC Fatayat NU Gebog 

31. PAC Muslimat NU Kota 

32. MWC NU Bae 

33. MWC NU Jati 

34. SMK NU Ma'arif Kudus (Edukasi) 

35. .ELLA ELLO (Aneka sate sukki, hottang, corndog) 

36. BAKKAH MARKET (Handycraft) O 

37. Sossis Ngosos, Kebablasan dan Mie Toping (Makanan/Outdoor) (1 
38. HPN Go Umroh Jawa Tengah - HPN Jateng (Tour Travel) 
39. MWC NU Gebog 

40. MWC NU Kota 

41. MWC NU Dawe 


SN tus: ООС Po: =e 


Keterangan : 

Biaya Gotong Royong Stand : Rp. 500.000.oo/Stand. 

Pembayaran bisa melalui transfer BRI : 7059-01-01-00-8653-9 An. Sri Wahyuni 
Narahubung : Sri Wahyuni ( 0812 2870 6808 ) 


PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS 
LOMBA MENGGAMBAR LOGO NU 
KICK OFF HARLAH SATU ABAD NUPC NU KABUPATEN KUDUS 


A. PETUNJUK PELAKSANAAN 
a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Hari/Tanggal : Ahad, 7 Agustus 2022 


1. 


Waktu : 10.00 - selesai 
Tempat : JHK Kabupaten Kudus 
. Ketentuan Umum 


Peserta adalah pelajar Kelas IV — VI MI/SD di bawah naungan Lembaga Pendidikan 
Ma'arif NU Kabupaten Kudus 


2. Setiap madrasah/sekolah mengirimkan 1 peserta Putera atau Puteri 
3. Pendaftaran lomba 1 — 5 Agustus 2022 melalui link : https://bit.ly/3vCKOd9 
4. Berkas pendaftaran : 
a) Mengisi formulir pendaftaran (online form) 
b) Kartu Pelajar/Surat Keterangan Sekolah (scan format) 
5. Temu Teknik akan dilaksanakan hari Sabtu, 6 Agustus 2022 di SMA NU Al Ma'ruf Kudus 
6. Tema gambar : LOGO NU 
7. Kertas gambar ukuran A3 disiapkan oleh panitia 
8. Peserta lomba menyiapkan sendiri perlengkapan menggambarnya (pensil, crayon, pensil 
warna, spidol dan meja gambar ). 
9. Peserta tidak diperbolehkan meminjam peralatan milik peserta lain. 
10. Peserta tidak diperbolehkan untuk meminta bantuan pada siapapun dalam bentuk apapun. 
11. Waktu lomba adalah 2 (dua) jam, tidak ada penambahan waktu bagi peserta yang datang 
terlambat. 
12. Panitia akan memberitahu waktu selesai lomba, dan para peserta harus menghentikan seluruh 
aktifitasnya. 
13. Hal-hal yang belum tertera menjadi kebijakan panitia. 
14. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 
15. Penentuan juara akan diambil 3 (tiga) terbaik Juara |, II & III dan Juara Harapan |, II & III 
KRITERIA PENILAIAN LOMBA MENGGAMBAR : 
No. Kriteria Penilaian Skor 
1. Komposisi : 
- Bentuk gambar 25 
- Warna 
- Gelap terang 
2. Ekspresi dan Kreatifitas : 
- Kesesuaian dengan tema 25 
- Teknik 
3. Nilai Estetika : 
- Keindahan 25 
- Kerapian dan kebersihan 
4. Originalitas : 
- Keaslian karya dari peserta lomba 25 
- Karya belum pernah dipublikasikan, bukan menjiplakdari 
karya orang lain. 
TOTAL SKOR 100 


Untuk Informasi Lebih Lanjut bisa hubungi Koordinator Lomba : 


Bp. Ismail Musthofa, ST. (085740747499) 


PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS 
LOMBA BACA PUISI 
KICK OFF HARLAH SATU ABAD NUPC NU KABUPATEN KUDUS 


B. PETUNJUK PELAKSANAAN 
a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Hari/Tanggal : Ahad, 7 Agustus 2022 
Waktu : 10.00 — selesai 
Tempat : JHK Kabupaten Kudus 


b. Ketentuan Umum 
1. Peserta adalah pelajar MTs/SMP di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU 
Kabupaten Kudus 


№ 


Setiap madrasah/sekolah mengirimkan 1 peserta Putera atau Puteri 

Pendaftaran lomba 1 — 5 Agustus 2022 melalui link : https:/bit.ly/8OzkbRy 

4. Berkas pendaftaran : 

a) Mengisi formulir pendaftaran (online form) 

b) Kartu Pelajar/Surat Keterangan Sekolah (scan format) 

Temu Teknik akan dilaksanakan hari Sabtu, 6 Agustus 2022 di SMA NU Al Ma'ruf Kudus 
Hal-hal yang belum tertera menjadi kebijakan panitia. 

7. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 


° 


Ф о 


с. Ketentuan Khusus 
1. Pembacaan puisi hanya dilakukan dalam satu babak. 
2. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat pengiring, baik dimainkan sendiri atau 
dimainkan orang lain saat pembacaan puisi. 


3. Setiap peserta membacakan/memilih 1 (satu) puisi dari 3 (tiga) puisi yangditentukan panitia, 


yaitu : 
No. Judul puisi Penulis 
1 Sujud KH Mustofa Bisri 
2 Doa Sehelai Daun Kering Emha Ainun Nadjib 
3 Managib Tongkat Syaikhona Kholil KH Zawawi Imron 
4 Asma Nahdatul Ulama Saiful Bahri 
d. Penilaian 
1. Penghayatan : Ketepatan/takaran rasa, totalitas emosi, dan ekspresifisik. 
2. Vokal : Penyajian secara lisan, meliputi kenyaringan, ketepatanartikulasi, dan 
intonasi. 
3. Penampilan : Keharmonisan keseluruhan ekspresi lisan dan ekspresifisik (wajah 


dan anggota tubuh), sikap (cara membawakan diri di depan pemirsa). 
4. Penentuan juara akan diambil З (tiga) terbaik Juara |, II & III dan Juara Harapan |, II 8 III 


e. PETUNJUK TEKNIS 
1. Peserta hadir pukul 09.00 WIB di JHK Kudus untuk daftar ulang 
2. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia 
3. Peserta wajib mengenakan nomor urut peserta yang telah diundi pada temu teknik. 
4. Peserta yang dipanggil tiga kali, tetapi tidak menampilkan diritanpa keteranganyang jelas 
dianggap gugur. 


Penampilan peserta lomba berada di pangung terbuka Expo dan disaksikan pengunjung Bazar dan 
khalayak umum. 


Untuk Informasi Lebih Lanjut bisa hubungi Koordinator Lomba : 


Bp. Imron Rosyidi (08156680968) 


PUISI YANG DIBACAKAN. 


SUJUD 
KH. Mustofa Bisri 


Bagaimana kau hendak bersujud pasrah, sedang Wajahmu yang bersih sumringah, 
Keningmu yang mulia dan indah begitu pongah 

Minta sajadah agar tak menyentuh tanah 

Apakah kau melihatnya seperti iblis saat menolak Menyembah bapamu dengan congkak 
Tanah hanya patut diinjak, tempat kencing dan berak, 

membuang ludah dan dahak 

atau paling jauh hanya lahan pemanjaan nafsu serakah dan tamak 


Apakah kau lupa bahwa 

tanah adalah bapa dari mana ibumu dilahirkan 

Tanah adalah ibu yang menyusuimu dan memberi makan 
Tanah adalah kawan yang memelukmu dalam kesendirian 
dalam perjalanan panjang menuju keabadian 


Singkirkan saja sajadah mahalmu 

Ratakan keningmu 

Ratakan heningmu 

Tanahkan wajahmu 

Pasrahkan jiwamu 

Biarlah rahmat agung Allah membelaimu dan Terbanglah kekasih. 


DOA SEHELAI DAUN KERING 
Emha Ainun Nadjib 


Janganku suaraku, ya 'Aziz Sedangkan firmanMupun diabaikan 
Jangankan ucapanku, ya Qawiy Sedangkan ayatMupun disepelekan 
Jangankan cintaku, ya Dzul Quwwah 

Sedangkan kasih sayangMupun dibuang 

Jangankan sapaanku, ya Matin 

Sedangkan solusi tawaranMupun diremehkan 

Betapa naifnya harapanku untuk diterima oleh mereka 

Sedangkan jasa penciptaanMupun dihapus 

Betapa lucunya dambaanku untuk didengarkan oleh mereka 
Sedangkan kitabMu diingkari oleh seribu peradaban 

Betapa tidak wajar aku merasa berhak untuk mereka hormati 
Sedangkan rahman rahimMu diingat hanya sangat sesekali 

Betapa tak masuk akal keinginanku untuk tak mereka sakiti 
Sedangkan kekasihMu Muhammad dilempar batu Sedangkan IbrahimMu dibakar 
Sedangkan YunusMu dicampakkan ke laut 

Sedangkan NuhMu dibiarkan kesepian Akan tetapi wahai Qadir Muqtadir 
Wahai Jabbar Mutakabbir 

Engkau Maha Agung dan aku kerdil 

Engkau Maha Dahsyat dan aku picisan 

Engkau Maha Kuat dan aku lemah 

Engkau Maha Kaya dan aku papa 

Engkau Maha Suci dan aku kumuh 

Engkau Maha Tinggi dan aku rendah serendah-rendahnya 

Akan tetapi wahai Qahir wahai Qahhar 

Rasul kekasihMu maíshum dan aku bergelimang hawaí 

Nabi utusanmu terpelihara sedangkan aku terjerembab-jerembab 
Wahai Mannan wahai Karim 

Wahai Fattah wahai Halim 

Aku setitik debu namun bersujud kepadaMu 

Aku sehelai daun kering namun bertasbih kepadaMu 

Aku budak yang kesepian namun yakin pada kasih sayang dan pembelaan-Mu 


(Jakarta, 11 Pebruari 1999) 


Manaqib Tongkat Syaikhona Kholil 
KH. Zawawi Imron 


Bismillah tentang sebuah tongkat 

yang dikirimkan Syaikhona Kholil lewat Kiai As'ad Syamsul Arifin kepada Hadratussyaikh Kiai Hasyim 
Asy'ari. 

Tongkat yang bukan hanya sebuah tongkat 

tapitongkat yang menyimpan amanah dan makna serta ijazah. 

Tongkat yang akan menjadi tanda dan tonggak pada zaman. 

Bahwa kegelapan yang gulita di bumi Nusantara membutuhkan iradah, gerak dan 

kebangkitan. 

bahwa umatl dan rakyat membutuhkan cahaya yang disuluhkan para ulama: suluh keadilan, suluh 
peradaban, suluh keberanian, dan suluh kemerdekaan. 


Lalu, tongkat Syaikhona kholil menandai kebangkitan para ulama. 

maka pada tahun 1926, berdirilah Jamiyah Nahdlatul Ulama. 

Maka memancarlah cahaya ahlussunah wal jamaah di bumi Nusantara, Indonesia. 
Kenapa bintang jumlahnya banyak tapi yang sembilan terang sekali. 

kenapa kita ikut ulama karena ulama ahli waris nabi. 


orang madurapun ikut menyanyi, “anapah bintang mak benyak se sangak terakkakabbi, anapah 
kaule mak norok ulama, marghe ulama ahli waris nabi.” 

Kegelapan di alam penjajahan disingkirkan dengan doa dan ketaqwaan 

maka catatlah dengan tinta madu sari bunga cempaka. 


Setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, 
Belanda datang lagi untuk menjajah dan mengkocar-kacirkan perjuangan kemerdekaan. 
Tongkat Syaikhona Kholil tegak kembali menjelma fatwa Resolusi Jihad yang dicanangkan 
Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari 


bahwa angkat senjata mengusir penjajah 

adalah wajib hukumnya dan siapa yang gugur dalam perang kemerdekaan melawan Belanda adalah 
kusuma bangsa yang syahid di jalan Allah. 

maka ketika Belanda menyerang Surabaya, 

kaum santri, tentara keamanan rakyat, para buruh, tukang becak, penjual sate, petani 

dan semua menyerbu ke medan perang untuk mengusir penjajah Belanda, si angkaramurka. 


Surabaya banjir darah, Surabaya menjadi lautan api. 

Dengan fatwa Resolusi Jihad, peluru musuh menjadi kecil, mitraliur menjadi kecil, tank-tank dan bom 
musuh menjadi kecil, bahkan mautpun dianggap kecil. 

Allahu Akbar, hanya allah yang Maha Besar, hanya Allah yang Maha Besar. Itulah hari sakti 10 
November. 

Hari Pahlawan dan Surabaya menjadi kota pahlawan. Malam ini kita menyongsong 100 tahun Nahdlatul 
Ulama. 


Kita sujudkan dahi ke bumi, kita sujudkan hati kepada ilahi, 

kita kenang jasa Syaikhona Kholil, 

kita kenang jasa Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, 

kita kenang jasa Kiai Abdul Wahab Hasbullah, 

kita kenang jasa Kiai Bisri Syansuri, 

dan semua pahlawan yang namanya harum karena berjasa kepada bangsa dan tanahair. 

Hubbul wathon minal iman, Hubbul wathon minal iman, Hubbul wathon minal iman,cinta tanah air adalah 
sebagian dari iman. 


Asma Nahdatul Ulama 
Saiful Bahri * 


Bung Karno, merah jejak tersulam kabut waktuJejak-jejak melambai di teras puisi-puisi Tuhan 
Kau suguhi bumi merah berselendang putih merdeka. 


Bung Hatta, selepas hujan yang rintik basahi kepalaRiung sukma riang merasuk musikus asmaragama 
Pahlawan bagi alam kau alunkan di pelataran. 


Sutan Sjahrir, silau mata isap mengukir mata waktu Jalan setapak meraut jejak-jejak perjuangan sukma 
doaldeologis menjadi saksi bagi sejarah pertahanan nagari. 


Ki Hajar Dewantara, sungguh kaujadikan aku tahu Meraup bambu dari pisau-pisau pahlawan kelaparan 
Isap bibir diam mengukir menarik tangan-tangan api. 


KH. Agus Salim, biar peluru Subuh mencabik jejakmu Selamanya masih bisa tertawa pada batu-batu 
yang bisuHingar senjata terkoyak alunan nada-nadi proklamasi. 


Tan Malaka, Bung Tomo, kita adalah nyawa merdekaKiai Hasyim Ay 'ari, ia taruh iman pada doa 
Indonesia 
Semuanya Indonesiaku, yang masih rindu akan tawamu. 


Hujan masih basahi sorban Kiai Abdul Wahab Hasbullah Rintik masih menusuk tubuh tabah Kiai Ahmad 
Dahlan Tak ada lelah pahlawan, berperang melawan jajahan puisi. 


Sumenep, 23 Agustus 2021 


*Saiful Bahri, kelahiran Sumenep-Madura, O5 Februari 1995. la mengabdi di Madrasah Al-Huda. Selain menulis, 
ia juga seorang aktivis di Komunitas Literasi Semenjak. Ada pula Fok@da (Forum komunikasi alumni Al-Huda), 
Organisasi Pemuda Purnama. Pengasuh ceria di grup (Literasi Indonesia) dan pendidik setia di komunitas (Literasi 
Kamis Sore). Serta aktif di organisasi PR GP Ansor Gapura Timur dan Lesbumi PAC Gapura. Disela-sela 
kesibukannya ia belajar menulis Puisi, Cerpen, Cernak, Esai, Resensi, Artikel, Opini, dll. Tulisannya pernah dimuat 
di koran Lokal maupun koran Nasional, seperti: Jawa Pos (pro-kontra), Republika (Puisi 2018), Riau Pos (2017), 
Bangka Pos(2017), Palembang Ekspres (2017), Radar Madura (2017-2018), Radar Surabaya (2017), Radar 
Banyuwangi (2017), Radar Bojonegoro (2017), Kedaulatan Rakyat Jogjakarta (2017), Solo Pos (2017- 

2018), Malang Voice (2017), Majalah Simalaba (2017), Analisa Medan (2018), Radar Cirebon (2018),Kabar Madura 
(2018), Jurnal Asia-Medan (2018), Banjarmasin Pos (2018), Budaya Fajar-Makassar (2018-2019), Radar Pagi 
(2018), Dinamikanews (2018), Denpost Bali (2018), Website Redaksi 

Apajake (2018-2019), Catatan Pringadi (2019), Jejak Publisher (2019), Ideide.id (2019), Iqra.id (2019), Magrib.id 
(2020), Gokenje.id (2020), Majalah Pewara Dinamika Jogja (2019), Koran Cakra Bangsa 

(2019) Media Semesta Seni (2020), Website maarifnujateng.or.id (Agustus 2020-2021), Becik.id (2020), MJS 
Colombo Jogja (2020), Duniasantri.com (2021), Banaran Media (2020), Ruagsekolah.net 

(2020), Duniasantri.co (2021), Jurnaba.co (2020), penusumenep.or.id (2020). Puisinya juga masuk dalam antologi 
CTA Creation (2017). Antologi Senyuman Lembah Ijen-Banyuwangi (2018). Antologi kumpulan karya anak bangsa: 
Sepasang Camar-Majalah Simalaba (2018). Antologi puisi Perempuan(2018). Juara satu lomba cipta puisi bertema 
Hari Raya di media FAM Indonesia (2018). Antologi HPIRiau: Kunanti di Kampar Kiri (2018). Antologi Puisi Masa 
Lalu (2018). Antologi Puisi Festival Sastra Internasional Gunung Bintan Jejak Hang Tuah (Jazirah | 2018). Antologi 
Puisi Internasional FSIGB (Jazirah 11 2019). Antologi Banjar Baru Rainy Day's (2018-2019). Antologi Puisi untuk 
Lombok-RedaksiApajake (2018). Antologi Puisi Puisi Tasbih Cinta (FAM 2019). Antologi Puisi Menimang Putri 
Dewa (Tidar Media, 2019). Antologi Puisi Sejarah Lahirmu (2019). Antologi Puisi Arti Kehidupan FAM Indonesia 
(2019). Antologi Puisi Kelapa Sawit Apajake (2019). Antologi Sebuku Net Nissa Sabyan (2019). Sepuluh Puisi 
Terbaik Media Linea (2019). Juara II Cipta Puisi Nasional di Penerbit Mandiri Jaya Tulungagung (2019). Penulis 
Buku Puisi Terbit Gratis 


PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS 
LOMBA PIDATO BAHASA INDONESIA 
TINGKAT MA/SMA/SMK 
(DI BAWAH NAUNGAN LP. MAARIF NU KAB. KUDUS) 
KICK OFF HARLAH SATU ABAD NU 
PC NU KABUPATEN KUDUS 


A. PETUNJUK PELAKSANAAN 


a. 


b. 


C. 


d. 


Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Hari/Tanggal : Senin, 8 Agustus 2022 
Waktu : 09.00 - selesai 
Tempat : JHK Kabupaten Kudus 


Ketentuan Umum 
1. Peserta adalah pelajar MA/SMA/SMK di bawah naungan LP. Ma'arif NUKabupaten Kudus 
2. Setiap Madrasah/sekolah mengirimkan 1 peserta Putera atau Puteri 

3. Pendaftaran lomba 1 — 5 Agustus 2022 melalui link : httos://bit.ly/3PQcS9e 

4. Berkas pendaftaran : 

a) Mengisi formulir pendaftaran (online form) 

b) Kartu Pelajar/Surat Keterangan Sekolah (scan format) 

Temu Teknik akan dilaksanakan hari Sabtu, 6 Agustus 2022 di SMA NU Al Ma'ruf Kudus 
Hal-hal yang belum tertera menjadi kebijakan panitia. 

7. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 


on 


Ketentuan Khusus 

1. Tema pidato yang di sajikan peserta adalah : 

a) Aswaja/Ke NU an 

b) Cinta NKRI 

c) Moderasi Beragama 

Peserta menyerahkan teks pidato dalam bentuk print out kepada dewan juri (rangkap 3). 
Peserta tidak diperkenankan membawa dan atau membaca teks pidato saat tampil. 
Durasi waktu pidato maksimal 7 menit. 

Peserta dilarang meninggalkan arena perlombaan kecuali telah mendapatijin dari panitia. 


arwon 


Penilaian 
1. Pelafalan/pengucapan 

2. Isi pidato 

3. Penampilan 

4. Kelancaran 

5. Penentuan juara akan diambil 3 (tiga) terbaik Juara |, Il & III danJuara Harapan |, II & III 


B. PETUNJUK TEKNIS 


1. 


2. 
3. 
4 


Peserta hadir pukul 08.00 WIB di JHK Kudus untuk daftar ulang 

Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia 

Peserta wajib mengenakan nomor urut peserta yang telah diundi pada temuteknik. 
Peserta yang dipanggil tiga kali, tetapi tidak menampilkan diri tanpa keteranganyang jelas 


dianggap gugur. 
5. 


Penampilan peserta lomba berada di pangung terbuka Expo dandisaksikanpengunjung Bazar 
dan khalayak umum. 


Untuk Informasi Lebih Lanjut bisa hubungi Koordinator Lomba : 


Bp. M. Zaenul Anwar (081326373140) 


PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS 
LOMBA TARI KREASI 
TINGKAT RA/TK 
(DIBAWAH NAUNGAN YPMNU NU KAB. KUDUS) 
KICK OFF HARLAH SATU ABAD NU 
PC NU KABUPATEN KUDUS 


A. PETUNJUK PELAKSANAAN 
a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Hari/Tanggal : Senin, 8 Agustus 2022 
Waktu : 08.00 - selesai 
Tempat : JHK Kabupaten Kudus 


b. Ketentuan Umum 


1. 
2. 


+ оо 


N 


Peserta adalah kelompok / Grup dari RA/TK yang berada dibawah naungan YPMNU 
Setiap RA/TK mengirimkan 1 Kelompok / Grup yang terdiri dari 6 orang baik laki — laki atau 
perempuan dan Campuran. 


. Jumlah Peserta terbatas, jika sudah mencapai 25 peserta pendaftaran ditutup 
. Pendaftaran lomba 1 — 5 Agustus 2022 melalui link : https //bit. Iy/3vephMs 
. Berkas pendaftaran : 


a) Mengisi formulir pendaftaran (online form) 
b) Kartu Pelajar/Surat Keterangan Sekolah (scan format) 


. Temu Teknik akan dilaksanakan hari Sabtu, 6 Agustus 2022 di SMA NU Al Ma'ruf Kudus 
. Hal-hal yang belum tertera menjadi kebijakan panitia. 
. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 


c. Ketentuan Khusus 


1. 
2. 
3. 


Peserta terdiri dari 6 anak (Putra/Putri/Campuran). 
Waktu Maksimal 7 Menit. 
Pakaian bebas dan Islami. 


d. Penilaian 


ourwhy = 


Kesesuaian Gerak dengan Irama. 

Kekompakan. 

Penataan Pola Lantai. 

Variasi Gerak. 

Penampilan (kerapihan, keserasian tata rias dan busana) 

Penentuan juara akan diambil 3 (tiga) terbaik Juara |, II & III danJuara Harapan |, II & III 


Untuk Informasi Lebih Lanjut bisa hubungi Koordinator Lomba : 


Ibu Hj. Nor Hidayah (083869615125) 


LAMPIRAN 1 


FORMULIR/FORM ONLINE PENDAFTARAN 


Nama s: К ОК na usan во 

Nomor Induk Siswa ТИЯ 
Madrasah/Sekolah S оо A РИЕЕРЕУ 
Kelas/Program ss УЛ О О УЛ ЛО ОЛ ТГ О 
Tempat/Tanggal Lahir и аа E a aa ana 
Alamat Ое 
No. НР РОР РОТИК naat maa 


LAMPIRAN 2 


Kop Madrasah/Sekolah (Scan Form) 


SURAT KETERANGAN 

МОМО а naa ana da 

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Madasah/sekolah .................................................... i 
dengan menerangkan bahwa : 

Nama ТООГО Г Г Г aaa aa AA Tag 

Nomor Induk ЖИ aab ie aaa AR aa ANE as AS aa MAN aa aaa Ba ee 

Tempat/TGL Cusi atum imar Л as s A 

Kelas ЖОК Л Aa pasas sak A 

Alamat aa cian DE a Bea О Л ART 

Nama tersebut di atas terdaftar sebagai peserta didik di  Madrasah/ 
Sekolah...................................... tahun pelajaran 2022/2023 


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan 
sebagaimana mestinya 


KUDUS: uuu Aan 
Kepala madrasah/Sekolah 


LAMPIRAN 3 


KARTU PELAJAR (Scan Form) 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 


Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291 ) 430201 Kode Pos 59319 


LP MA'ARIF NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor : 261/PC.07.LPM/UM/IX/2022 Kudus, 16 Shoffar 1444 H. 
Sifat : Penting!! 13 September 2022 M. 
Hal : Pemberitahuan 


Harlah 93 Ma'arif NU 


Kepada Yang terhormat, 
1. Pengurus PMWC LP Ma'arif NU se- Kab. Kudus 
2. Kepala Madrasah/Sekolah 
di Lingkungan LP Ma'arif NU Kab. Kudus 
di Kudus 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, sholawat dan salam 
ditujukan kepada Rosulullah Muhammad Shallallahu “Alaihi Wasallam, keluarga, 
para sahabat dan para pengikutnya. 


Diberitahuan dengan hormat, bahwa berdasarkan : 

1. Surat Edaran LP Ma'arif PBNU nomor : 159/PP/SE/LPM-NU/VIII/2022 tanggal 9 
September 2022 tentang Harlah 93 Ma'arif NU: 

2. Surat Edaran LP Ma'arif PWNU Јама Tengah nomor 
875/PW.11/LPM/UM/IX/2022 tanggal, 12 September 2022 tentang Harlah 93 
Ma'arif NU; 

3. Rapat Koordinasi Pengurus LP Ma'arif NU Cabang Kudus pada hari Rabu 
tanggal 14 September 2022. 


Maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Tema harlah LP Ma'arif NU ke 93: “Bergerak Bersama untuk Bangkit dan 
Bermartabat” 

2. Logo Harlah LP Ma'arif NU ke-93 dapat di download pada link berikut: 
https://bit.Iy/Logo-Harlah-Maarif-93: 

3. Menghimbau kepada seluruh jajaran Pengurus LP Ma'arif NU PMWC serta 
Satuan Pendidikan di lingkungan LP Ma'arif NU untuk: 
a. Membuat dan memasang banner ucapan Selamat Harlah 93 Ma'arif NU di 

lingkungan madrasah/sekolah masing — masing pada, Contoh : 


LAI 


EPRMAYARIEANIU 


LP Ma'arif NU 
В PCNU Kudus 
“Bergerak Bersama untuk Bangkit dan Bermartabat” 


b. Melaksanakan Apel di satuan pendidikan masing-masing pada tanggal 19 
September 2022 berseragam Ma'arif dengan agenda utama membacakan 
pidato harlah ketua LP Ma'arif NU PBNU dalam apel. teks pidato terlampir; 


APEL HARLAH KE- 93 LP MA'ARIF NU 
HARI SENIN, 22 SHOFFAR 1444 H./ 19 SEPTEMBER 2022 M. 
SEGERA DIMULAI 


* Bendera sang merah putih, sudah berkibar ditiang bendera 

1. Pemimpin pasukan menyiapkan barisannya masing-masing 

2. Pemimpin Apel memasuki lapangan, pasukan disiapkan 
Penghormatan Umum Kepada Pemimpin Apel dipimpin oleh pemimpin 
pasukan paling kanan 
4. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin Apel 
5. Pembina Apel memasuki lapangan 
6 
7. 


w 


Laporan pemimpin Apel kepada Pembina Apel 
Menyanyikan lagu “Mars Ma'arif” dan “Mars Syubanul Wathon” 
8. Mengheningkan cipta dengan membaca Fatihah dipimpin Pembina Apel 
9. Pembacaan Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
10. Pembacaan Teks Pancasila oleh pembina Apel diikuti seluruh peserta 
Apel 
11. Amanat Pembina Apel, dengan dibacakan sambutan LP Ma'arif PBNU 
12. Pembacaan Do'a 
13. Laporan pemimpin Apel kepada pembina bahwa Apel telah selesai 
14. Penghormatan umum kepada Pembina Apel 
15. Pembina Apel meninggalkan lapangan 
16. Apel selesai pasukan dibubarkan. 


c. Seluruh Pengurus LP Ma'arif NU, Kepala Madrasah/Sekolah, Guru, Tenaga 
Kependidikan dan Siswa dilingkungan LP Ma'arif NU turut serta 
memeriahkan Harlah LP Ma'arif NU ke-93 dengan meng-upload ucapan 
selamat berupa twibbon atau semacamnya secara serentak di media sosial 
masing-masing pada tanggal 19 September 2022 dimulai pada pukul 06.00 
WIB. 

d. Setiap satuan pendidikan agar melaksanan kegiatan dalam rangka 
merayakan hari lahir LP Ma'arif NU ke-93, 

e. Melaksanakan Istighotsah/tahlil dan doa bersama untuk Muassis NU, Ma'arif, 
dan Madrasah/Sekolah. 


Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya 
diucapkan terima kasih. 


Wallaahul Muwafigq lla Aqwamith Thoriq 
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. 


TA 
#/ А 


SÁ. Miftah , S.PAT. M.Pd. 


PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 
Jl. Taman Amir Hamzah No. 5. Jakarta Pusat 10320 


021-31906679 (@) 021-3904115 & 
Ipmaarifnu.pbnu@gmail.com & 


https://maarif.nu.or.id & 


р 


AMANAT KETUA LP MA'ARIF NU PBNU 
DALAM HARLAH LP MA'ARIF NU KE-93 
19 September 2022 


“Bergerak Bersama untuk Bangkit dan Bermartabat” 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Bapak dan Ibu sekalian, serta anak-anak ku yang kami banggakan Marilah kita awali 
momentum kali ini dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Swt atas segala karunia 
yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita pada hari ini dapat bersama-sama 
memperingati Hari Lahir Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang ke-93 di tahun 
2022 ini. 


Solawat serta salam, kita sanjung dan haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Suri 
tauladan paling sempurna, yang keteladanannya dapat kita wariskan kepada anak-anak 
didik kita semua. Semoga khidmah kita melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul 
Ulama ini menjadi washilah bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat dari baginda 


Rasulullah Saw kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. 


Selanjutnya, untuk mengenang segala warisan para mu'asis dan ulama Nahdlatul Ulama. 
Wabil khusus kepada hadratus syaikh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. 
Bisri Syansuri, serta pendiri Lembaga Pendidikan Ma'arif NU KH Wahid Hasyim sang 
transformer pendidikan yang telah mampu mendorong kebangkitan (nahdlah) umat Islam 
sebagai umat yang bermartabat melalui dunia pendidikan. Atas segala capaian tersebut, 


marilah kita mengheningkan cipta sejenak dengan membaca fatihah. Lahumul fatihah... 


Bapak dan Ibu Pengurus serta Guru-guru LP Ma'arif NU seperjuangan... 


Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU baru saja menyelesaikan Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Wilayah se- Indonesia. Berbeda dengan 
Rakernas sebelumnya, Rakernas kali ini hadir pada saat kita harus merespon berbagai 
perubahan fundamental yang terjadi di tengah masyarakat. Perubahan ini setidaknya 
disebabkan 2 (dua) peristiwa besar. Pertama, peristiwa Pandemi Covid- 19 yang 
berdampak pada terjadinya learning loss pada siswa kita. Pemerintah telah merilis, Covid- 
19 dalam tahun 2020-2021 ini telah berdampak pada berkurangnya kemajuan belajar pada 


siswa kita yang membutuhkan waktu 5 sampai 6 bulan untuk memperbaikinya. 


PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 

Jl. Taman Amir Hamzah No. 5. Jakarta Pusat 10320 

021-31906679 @ 021-3904115 & 

Ipmaarifnu.pbnu@gmail.com & 

https://maarif.nu.or.id @ 


Kondisi ini tentu kerugian besar bagi kita semua. Karena kita semua mengetahui, hal ini 
akan menghambat 

kita dalam mewujudkan visi Generasi Emas dalam Satu Abad NU di tahun 2026, serta visi 
SDM Unggul di tahun 2024 sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah. 


Kedua, peristiwa pesatnya perkembangan teknologi yang kita kenal dengan Revolusi 
Industri 4.0. Setidaknya, Revolusi Industri 4.0 ini berdampak pada terjadinya perubahan 
mendasar pada 3 (tiga) sektor kehidupan umat manusia, yaitu: (1) berubahnya pola hidup 
manusia (the changing nature of life); (2) berubahnya ekosistem kerja (the changing nature 
of work); dan (3) berubahnya ekosistem pendidikan (the changing nature of education). 
Untuk yang terakhir, tanpa pandemi Covid-19 sekalipun, dunia pendidikan akan bergerak 
ke arah mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran/ pendidikan. Kehadiran 
Covid-19 hanya mempercepat saja kita ke arah digitalisasi dan otomisasi proses 
pendidikan. Di sini, teknologi tidak hanya menjadi tools atau media untuk menyampaikan 
bahan ajar, tapi justeru teknologi menjadi sumber belajar itu sendiri. Dengan bantuan 
teknologi, menjadikan semua orang dapat mengakses sumber pengetahuan dari mana 


saja dan kapanpun. 


Atas dasar itu, berdasarkan dua peristiwa besar tersebut, Lembaga Pendidikan Ma'arif 
PBNU melihat ekspektasi masyarakat terhadap peran dan fungsi lembaga pendidikan tidak 
lagi sama dengan sebelumnya. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh pemangku 
kepentingan, mulai dari pengurus dan guru untuk bersama-sama melakukan transisi dalam 
menghadirkan lembaga pendidikan yang responsif dan adaptif dengan perubahan. Kita 
tidak dapat lagi menyelenggarakan tatakelola pendidikan secara konvensional di tengah 
tingginya harapan masyarakat dengan lahirnya tatakelola pendidikan yang terdigitalisasi 
dan otomatisasi. Sama halnya kita tidak dapat lagi menghindar dari tuntutan lulusan yang 
memiliki kemampuan literasi digital dan kompetensi Abad 21 sebagaimana yang 


diharapkan masyarakat saat ini. 


Bapak/ Ibu Pengurus dan Guru LP Ma'arif NU, serta Bapak/Ibu Wali Murid sekalian yang 


kami hormati... 


Transisi sebagaimana yang dimaksud membutuhkan komitmen bersama dari seluruh 
pemangku kepentingan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk menghadirkan 
ekosistem pendidikan yang sehat, tidak terkecuali para wali murid yang notabene adalah 
guru bagi siswa kita tatkala berada di lingkungan keluarga. Ekosistem pendidikan yang 


PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 

Jl. Taman Amir Hamzah No. 5. Jakarta Pusat 10320 

021-31906679 @) 021-3904115 © 

Ipmaarifnu.pbnu@gmail.com & 

https://maarif.nu.or.id & 


sehat adalah ekosistem pendidikan yang ramah, nyaman, dan mendukung tumbuh 
kembangnya siswa dan guru secara optimal. Melalui ekosistem pendidikan yang sehat, 
kita tidak hanya akan mampu mentransfer pengetahuan secara optimal kepada siswa, tapi 
juga mampu mewariskan cara hidup sehat yang akan menjadi rujukan para siswa 


sepanjang hayat. 


Tantangan mewujudkan ekosistem pendidikan yang sehat tidaklah mudah. Hal setidaknya 
dibuktikan dipengaruhi oleh 2 (dua) hal berikut: Pertama, masih cukup masifnya berbagai 
tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Berdasarkan data yanng 
dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, sejak Januari 
2022 saja, ada sebanyak 514 kasus dengan jumlah korban sebanyak 626 korban 
kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. 


Kedua, masih masifnya gerakan infiltrasi oleh kelompok yang mendukung pemahaman 
intoleran. Hal ini di samping bertentangan dengan tujuan menghasilkan generasi muda 
yang demokratis sebagaimana tersaji dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, 
juga bertentangan dengan kompetensi Abad 21 yang menekankan kemampuan berfikir 
tingkat tinggi (higher order thinking skills). 


Berangkat dari fakta dan fenomena tersebut, sebagai upaya untuk memastikan lahirnya 
ekosistem pendidikan yang sehat di lingkungan Nahdlatul Ulama, maka Lembaga 
Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama mengajak kepada seluruh pengurus di tingkat Cabang 
dan Wilayah untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan 

Kekerasan, Perundungan, dan Intoleransi pada Satuan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul 
Ulama, atau yang diistilahkan dengan satgas Ma'arif Bermartabat. Melalui upaya ini, 
diharapkan siswa, guru, bahkan seluruh warga madrasah dan sekolah di lingkungan 
Nahdlatul Ulama dapat tumbuh dan mengembangkan potensinya dengan nyaman dan 


aman. 


Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan.... 


Kami menyadari, bahwa berbagai upaya yang kami lakukan tidak akan membuahkan hasil 
apapun jika kita tidak bergerak bersama-sama. Pepatah lama mengatakan, “Jika ingin 
berjalan cepat, maka berjalanlah seorang diri. Namun jika ingin berjalan jauh, maka 
berjalanlah bersama-sama.” Hal ini mengisyaratkan kepada kita, bahwa kerja jangka 


Panjang ini harus kita lakukan secara bersama- sama. Pengurus, guru, siswa, 


PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 


Jl. Taman Amir Hamzah No. 5. Jakarta Pusat 10320 
021-31906679 @ 021-3904115 & 
Ipmaarifnu.pbnu@gmail.com & 
https://maarif.nu.or.id @ 


bahkan wali murid semuanya memiliki andil dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang 
adaptif dengan berbagai perubahan, serta nyaman dan aman untuk tumbuh kembangnya 


siswa dan guru. 


Demikian amanat yang dapat kami sampaikan dalam Peringatan Hari Lahir Lembaga 
Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama ke-93 ini. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan 
Bergerak Bersama untuk Bangkit dan Bermartabat dalam menghadirkan lembaga 
pendidikan yang adaptif dan responsif, serta lingkungan pendidikan yang sehat bagi 


semua. 


Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq 
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


19 September 2022 
Ketua LP Ma'arif NU PBNU, 
Muhammad Ali Ramdhani 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 


Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291 ) 430201 Kode Pos 59319 


LP MA'ARIF NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor 
Lamp. 
Hal 


: 265/PC.07.LPM/UM/IX/2022 Kudus, 3 R. Awwal 1444 H. 


н 29 September 2022 М. 
: Undangan 


Kepada Yang terhormat, 
1. Ketua PMWC LP Ma'arif NU se- Kab. Kudus 
2. Kepala MTs/SMP, MA/SMA/SMK 

di Lingkungan LP Ma'arif NU Cabang Kudus 
di Kudus 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, sholawat dan salam 
ditujukan kepada Rosulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, 
para sahabat dan para pengikutnya. 


Selanjutnya mengharap dengan hormat kepada Bapak/Ibu Kepala berkenan 
menugaskan : 

1. Tiga orang Guru Olahraga MI/SD per Kecamatan; 

2. Satu orang Guru Olahraga MTs/SMP, MA/SMA/SMK per Madrasah/Sekolah. 
untuk hadir besok pada : 


Hari : Sabtu 
Tanggal : 5 R. Awwal 1444 H./ 1 Oktober 2022 M. 
Jam : 07.30 wib.- selesai. 


Tempat : Aula SMA NU AI Ma'ruf Kudus 
Jln. AKBP R Agil Kusumadya 2 Jati Kudus 

Acara : Diklat Senam Nahdlatul Ulama (Senam NU) Guru Olahraga di 
Lingkungan LP Ma'arif NU Kudus 


Keterangan : 1. Memakai Seragam Olahraga 
2. Mohon selalu mematuhi protokol kesehatan. 


Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan 
terima kasih. 


Wallaahul muwafiq ila agwamith thoriq 
Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh. 


Pengurus Cabang 


к аум a'arif МО 


Ridiwan, S.Pd.I Н. Miftah , S.Pd.I. M.Pd 


Nomor 
Lamp. 
Hal 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


LEMBAGA PENDIDIKAN MA' ARIF NU 


Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291 ) 430201 Kode Pos 59319 


LP MA'ARIF NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


: 52/PC.LPM/FK2MTs.NU/UM/X/2022 Kudus, 15 R. Awwal 1444 H. 
z- 11 Oktober 2022 M. 
: Undangan 


Kepada Yang terhormat, 

Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) NU 

di Lingkungan LP Ma'arif NU Kabupaten Kudus 
di Kudus 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, sholawat dan salam 
ditujukan kepada Rosulullah Muhammad Shallallahu “Alaihi Wasallam, keluarga, 


para sahabat dan para pengikutnya. 


Selanjutnya mengharap dengan hormat, kepada Bapak/Ibu untuk berkenan hadir 
besok pada : 


Hari : Sabtu 
Tanggal :19 R. Awwal 1444 H./ 15 Oktober 2022 M. 
Jam :10.00 wib. 


Tempat : Aula Kantor PCNU Kabupaten Kudus 
Jin. Pramuka no. 20 Kudus 

Acara : Koordinasi persiapan Penilaian Akhir Semester (PAS) Gasal 
TP. 2022/2023 

Keterangan : Mohon selalu mematuhi protokol kesehatan. 


Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan 
terima kasih. 


Wallaahul muwafiq ila agwamith thoriq 
Wassalamu “alaikum warahmatullah wabarakatuh. 


Forum Komunikasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (FK2MTs) NU 
Lgmbaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten. Kudus 
Sekretaris, 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 


Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291 ) 430201 Kode Pos 59319 


LP MA'ARIF NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor 
Lamp. 
Hal 


: 56/PC.LPM/FK2MTs.NU/UM/Xil/2022 Kudus, 9 Jum. Ula 1444 H. 
1 - 3 Desember 2022 M. 
: Undangan 


Kepada Yang terhormat, 

Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) NU 

di Lingkungan LP Ma'arif NU Kabupaten Kudus 
di Kudus 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, sholawat dan salam 
ditujukan kepada Rosulullah Muhammad Shallallahu “Alaihi Wasallam, keluarga, 


para sahabat dan para pengikutnya. 


Selanjutnya mengharap dengan hormat, kepada Bapak/Ibu berkenan menugaskan 
untuk hadir besok pada : 


Hari : Senin 
Tanggal : 11 Jum. Ula 1444 H./ 5 Desember 2022 M. 
Jam :10.00 wib. 


Tempat : Aula Kantor PCNU Kabupaten Kudus 
Jin. Pramuka no. 20 Kudus 

Acara : Koordinasi dan Evaluasi Penilaian Akhir Semester (PAS) 
TP. 2022/2023 


Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan 
terima kasih. 


Wallaahul muwafiq ila agwamith thoriq 
Wassalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuh. 


Forum Komunikasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (FK2MTs) NU 
Lémbaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten Kudus 
Sekretaris, 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 


Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291) 430201 Kode Pos 59319 


LP MA'ARIF NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor : 284/PC.07.LPWUM/XII/2022 Kudus,_19 jum. Ula 1444 H. 
Lamp. : - 13 Desember 2022 M. 
Hal :Undangan 


Kepada Yang terhormat, 

Kepala MTs/SMP, MA/SMA/SMK 

di Lingkungan LP Ma'arif PCNU Kudus 
di Kudus 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, sholawat dan salam 
ditujukan kepada Rosulullah Muhammad Shallallahu “Alaihi Wasallam, keluarga, 


para sahabat dan para pengikutnya. 


Selanjutnya mengharap dengan hormat kepada Bapak/Ibu Kepala untuk hadir 
besok pada : 


Hari : Kamis 
Tanggal :21 Jum. Ula 1444 H./ 15 Desember 2022 M. 
Jam :10.00 wib. 


Tempat : Aula Kantor PCNU Kabupaten Kudus 
Jin. Pramuka no. 20 Kudus 
Acara : Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Porsema XII 2023 
Kabupaten Kudus 
Keterangan : 1. Apabila Kepala berhalangan hadir, mohon diwakilkan Waka. 
Kesiswaan, 
2. Membawa luran gotong royong Porsema XII bagi yang belum. 


Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan 
terima kasih. 


Wallaahul muwafiq ila agwamith thoriq 
Wassalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuh. 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 


Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291 ) 430201 Kode Pos 59319 
LP MA'ARIF NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor  : 255/PC.07.LPM/UM/VIII/2022 Kudus, 2 Shoffar 1444 H. 
Lamp. 1 - 30 Agustus 2022 M. 
Hal : Undangan 


Kepada Yang terhormat, 

Kepala Madrasah/Sekolah (MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK) 
di Lingkungan LP Ma'arif NU Kab. Kudus 

di Kudus 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, sholawat dan salam 
ditujukan kepada Rosulullah Muhammad Shallallahu “Alaihi Wasallam, keluarga, 


para sahabat dan para pengikutnya. 


Selanjutnya mengharap dengan hormat, kepada Bapak untuk berkenan hadir besok 


pada : 
Hari : Sabtu 
Tanggal : 6 Shoffar 1444 H./ 3 September 2022 M. 
Jam :08.30 wib. 


Tempat : Aula SMA NU AI Ma'ruf Kudus 
Jin. AKBP R Agil Kusumadya 2 Jati Kudus 
Acara : 1. Pembinaan Kepala Madrasah/Sekolah Oleh Kan. Kemenag 
Kabupaten Kudus 
2. Pengarahan Ketua PCNU Kabupaten Kudus 
3. Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kerja BPPPMNU Kudus 


Keterangan : 1. Karena pentingnya acara tersebut dimohon tidak absen. 
2. mohon selalu mematuhi protokol kesehatan. 


Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan 
terima kasih. 


Wallaahul muwafiq ila agwamith thoriq 
Wassalamu “alaikum warahmatullah wabarakatuh. 


Ridiwan, S.Pd.I H. Miftah , S.Pd.I. M.Pd 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS 


LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 


Jalan Pramuka nomor 20 Kudus, Telepon ( 0291 ) 430201 Kode Pos 59319 


LP MA'ARIF NU Email : Ipmaarifnu.kudus@gmail.com / Ipmaarifnukudus@yahoo.co.id 


Nomor 
Lamp. 
Hal 


: 256/PC.07.LPM/UM/VIII/2022 Kudus, 2 Shoffar 1444 H. 
z- 30 Agustus 2022 M. 
: Undangan 


Kepada Yang terhormat, 

Ketua Pengurus Madrasah/Sekolah 

di Lingkungan LP Ma'arif NU Kab. Kudus 
di Kudus 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, sholawat dan salam 
ditujukan kepada Rosulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, 


para sahabat dan para pengikutnya. 


Selanjutnya mengharap dengan hormat, kepada Bapak untuk berkenan hadir besok 
pada : 


Hari : Sabtu 
Tanggal : 6 Shoffar 1444 H./ 3 September 2022 M. 
Jam : 08.30 wib. 


Tempat : Aula SMA NU Al Ma'ruf Kudus 
Jln. AKBP R Agil Kusumadya 2 Jati Kudus 
Acara : 1. Pembinaan Kepala Madrasah/Sekolah Oleh Kan. Kemenag 
Kabupaten Kudus 
2. Pengarahan Ketua PCNU Kabupaten Kudus 
3. Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kerja BPPPMNU Kudus 


Keterangan : 1. Karena pentingnya acara tersebut dimohon tidak absen apabila 
berhalangan hadir harus diwakilkan kepada Pengurus Harian 
yang lain. 

2. mohon selalu mematuhi protokol kesehatan. 


Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan 
terima kasih. 


Wallaahul muwafiq ila agwamith thoriq 
Wassalamu “alaikum warahmatullah wabarakatuh. 


Pengurus Cabang 


H. Miftah , S.Pd.I-M.Pd 


